ATTAGHABUN 

(Hari Ditampakkan Kesalahan-Kesalahan) 
Surah ke-64 
18 Ayat. Madaniyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Bertasbih kepada Alloh apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi; bagi-Nya (semua) 
kerajaan dan bagi-Nya (semua) puji-pujian, dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

2. Dialah yang menciptakan kamu, maka di 
antara kamu ada yang kafir (atau ingkar) dan di 
antara kamu ada yang mukmin (atau beriman). 
Dan Alloh Maha Melihat terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan 
benar. Dia membentuk rupamu lalu Dia 
membaguskan bentuk rupamu itu dan kepada-Nya 
tempat kembali. 

4. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di 
bumi dan Dia mengetahui apa yang kamu 
rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan 
Alloh Maha Mengetahui dengan yang ada dalam 

5. Apakah belum datang kepadamu (hai orang- 
orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu. 
Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk 
dari perbuatan mereka dan untuk mereka azab 
yang pedih. 

6. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya 
telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka 
dengan membawa keterangan-keterangan lalu 
mereka berkata: "Apakah manusia yang memberi 
petunjuk kepada kami?" lalu mereka ingkar dan 
berpaling (dari keterangan Al-Quran itu); dan Alloh 
tidak memerlukan (mereka). Dan Alloh Mahakaya 
lagi Maha Terpuji. 

7. Orang-orang yang kafir mengira bahwa 
mereka tidak dibangkitkan. Katakanlah: "bahkan 
demikian (atau dibangkitkan itulah), demi Tuhanku, 
sungguh kamu dibangkitkan, kemudian kamu 
beritahu apa yang kamu kerjakan". Dan yang 
demikian itu mudah bagi Alloh. 




SuratutTaghabun 




Bismil lahir rahmanir rahim 



! dj (Oj-*J ! a! \*j I J J 

puji- dan ba- ke- bagi- bumi di danapa langit di apa kepada ber- 

pujian gi-Nya rajaan Nya yang yang Alloh tasbih 

Yusabbihu lillahi ma fis samawati wama fil ardhi lahul mulku walahul hamdu 

^}\£===> ©i' y > © jA Jc- y>j 

kafir/ maka di an- mencipta- yang Dia Maha- se- se- atas dan 

ingkar tara kalian kan kalian 1 kuasa suatu gala Dia 

wahuwa 'ala kulli syai-in qadir (1) Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafiruw 

9 

waminkum mu k min wallahu bima ta'maluna bashir (2) Khalaqas samawati 

© %£^\ J j6jn* £jjj>j &S, 

tempat dan kepa- bentuk ru- lalu Dia mem- dan Dia memben- dengan dan 

3 kembali da-Nya pa kalian baguskan tuk rupa kalian benar/hak bumi 

wal-ardha bilhaqqi washawwarakum fa- ahsana shuwarakum wa-ilaihil mashTr (3) 

dj OJj} L* j*>J d?J^J Oj-P'' (j. 

dan kalian dan apa kalian apa dan Dia dan langit di apa Dia me- 

Alloh nyatakan yang rahasiakan yang mengetahui bumi yang ngetahui 

Ya'lamu ma fis samawati wal-ardhi waya'lamu matusirruna wama tu'linun wallahu 

bt \jj^' & (Cci i' © JJJddh 

sebelum/ dari mereka orang-2 berita datang ke- apakahti- (dalam) dengan Maha Me- 

dahulu kafir yang pada kalian dak/belum 4 dada yangada ngetahui 

'alimum bidzatish shudur (4) Alam ya k tikum naba-ul ladzina kafaru min qablu 

Ci o pj 

datang ke- ada- karena se- demiki- pedih azab dan bagi urusan/per- akibat maka mereka 

pada mereka lah sungguhnya an itu 5 mereka buatan mereka buruk merasakan 

fadzaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alTm (5) Dzalika bi-annahu kanat ta k tThim 

\j \jjj i COjL J^j^J 

dan mencukupi/ dan mereka lalu mere- memberi petun- apakah lalu mereka dengan ke- rasul-rasul 

tidak memerlukan berpaling ka ingkar juk kepada kami manusia berkata terangan-2 mereka 

rusuluhum bilbayyinati faqalQ abasyaruy yahdunana fakafaru watawallau wastaghnal 

&JJ J? J 5 \j*ri 0 o' \jj& Cfd\ ^cj ©> *tt\j "iul 

demi bahkan ka- mereka di- ti- bah- mereka orang-2 me- Maha Maha- dan Alloh 

Tuhan-ku demikian takan bangkitkan dak wa kafir yang ngira 6 Terpuji kaya Alloh 
lah wallahu ghaniyyun hamld (6) Za'amal ladzlna kafarQ al lay yub'atsu qul bala warabbT 



latub'atsunna tsumma latunabba-un 



3 'amiltum wadzalika 'alal lahi yasir (7) Fa-aminu billahi 





kesalahan- darinya d 















fJi 'O* Lj aXi\j iJjil Cf^\ JjJj fl jJJ 

hari Maha- kalian terhadap dan Kami yang dan cahaya 

8 teliti kerjakan apayang Alloh turunkan (Al-Quran) 

warasulihTwannuril ladzTanzalna wallahu bima ta'maluna khabTr (8) Yauma 

< 3^*0 ^CJiJt b*J cj&\ ^ 4 -' ^j\. 

dan berbu- kepada ber- dan ba- ditampakkan hari demi- pengum- di 

at/beramal Alloh iman rangsiapa kesalahan-2 kian/itu pulan hari 

yajma’ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wamayyu k mim billahi waya'mal 

1 — JA OOrS f- 4^a^3jJ AXC- 

bawah- dari mengalir surga dan Dia akan kesalahar 

nya memasukkannya kesalahanr 

shalihay yukaffir 'anhu sayyi-atihT wayudkhilhu jannatin tajrT min tahtit 

o pL' % 

yang keun- demi- selama- di da- 

9 besar tungan kian itu lamanya lamnya 

anharu khalidina fiha abada dzalikal fauzul 'azhim (9) 

4J^i <2^j\ iIlL 

Walladzina kafaru wakadz-dzabu bi-ayatina ula-ika ash-habun 

ja IL" (j^) JC+aJi\ <jCLj j\U\ 

dari menimpa ti- tempat dan seburuk- di da- mereka api/ 

dak 10 kembali buruk lamnya kekal neraka 

nari khalidTna fTha wabi k sal mashTr (10) Ml ashaba mim 

J^O 4i$\j 4 J 3 ^ jOO Cy*J 4Jll ti) .pj ^ 1_ 4_ . X. ^s p A 

mushibatin illa bi-idznil lah wamay yu k mim billahi yahdi qalbah wallahu bikulli 

<Sj^)\ \JlX\j 4j)! \yCj\j (3) 

maka (pada) dan (pada) dan Maha Me- sesuatu 

jika rasul taatlah Alloh taatlah 11 ngetahui 

syai-in 'alTm (11) Wa-athT'ul laha wa-athi'ur rasul fa-in 

4 J 1 . V 4jiii (^!) 0 LJ 1 L-4 y*j (jc LJis ycOky 

tuhan tiada Alloh terang/ penyam- rasul atas maka sesung- kalian 

12 nyata paian Kami guhnya hanyalah berpaling 

tawallaitum fa-innama 'ala rasulinal balaghul mubin (12) Allahu la ilaha 

QJl> (^) jJ^==s_jLU 4jill (J^? jJb 

wahai orang-orang maka hendaklah Alloh dan atas/ Dia ke- 

13 yang beriman bertawakal kepada cuali 

illa huw wa'alal lahi falyatawakkalil mu k minun (13) Yl-ayyuhal 

\jj£> ^=>Olj\j Jjjj>\ Ot 



rO \%\ 



ing-orang 



ladzina amanu in 



in azwajikum wa-auladikum 'aduwwal 



8. Maka berimanlah kamu kepada Alloh dan 
rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang Kami 
turunkan. Dan Alloh Mahateliti terhadap apa yang 
kamu kerjakan. 

9. Hari (dimana) Alloh mengumpulkan kamu 
pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan 
kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang 
beriman kepada Alloh dan beramal saleh, niscaya 
Alloh akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan 
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. Itulah keuntungan yang 

10. Dan orang-orang yang kafir dan mereka 
mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan 
itulah seburuk-buruk tempat kembali. 

11. Tidak menimpa musibah (kepada seseorang) 
kecuali dengan izin Alloh; dan barang siapa 
beriman kepada Alloh niscaya Dia memberi 
petunjuk kepada hatinya. Dan Alloh Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

12. Dan taatlah kepada Alloh dan taatlah kepada 
rasul-Nya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya 
kewajiban rasul Kami hanyalah menyampaikan 
(amanat Alloh) dengan terang. 

13. (Dialah) Alloh, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan 
hendaklah orang-orang mukmin bertawakal 
kepada Alloh saja. 

14. Hai orang-orang mukmin (atau beriman), 

sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak- 
anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati- 
hatilah terhadap mereka, dan jika kamu 

memaafkan dan berhati lapang serta mengampuni 
(mereka) maka sesungguhnya Alloh Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 





hanyalah fitnah (atau ujian bagimu). Dan di sisi 
Mloh (ada) pahala yang besar. 

16. Maka bertakwalah kamu kepada Alloh 
menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta 
taatlah dan natkahkanlah nafkah yang baik untuk 
dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari 
kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang 
/ang beruntung. 

17. Jika kamu meminjamkan kepada Alloh 
pinjaman yang baik, maka Alloh melipatgandakan 
pinjaman itu untuk kamu dan mengampuni kamu. 
Dan Alloh Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun. 

18. (Alloh) Yang mengetahui yang gaib dan yang 
nyata. (Alloh) Yang Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana. 



> SjJajOJ \j>xJLrA>j l_ya_sC cSlj 






mengampuni hati lapang maatkan 

lakum fahdzaruhum wa-in ta'fu watashfahu wataghfiru 



*^j\j 



js, c y * , 



dananak- harta sesungguh- Maha Maha Alloh makase- 

anak kalian kalian nya hanyalah 14 Penyayang Pengampun sungguhny; 

fa-innal laha ghafurur rahlm (14) Innaml amwalukum wa-auladukum 



la di sisi- dan fitnah/ 
Nya Alloh ujian 

\p^\j 



fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azhim (15) Fattaqul laha mas tatha'tum 

jAj \ja~jtj\j 



rangsiapa ri kalian lanjakan 

wasma'u wa-athT'u wa-anfiqu khairal li-anfusikum wamay 



dan de- 
ngarlah 



kalian mem- jika orang-orang me- maka me- 

beri pinjaman 16 yang beruntung reka reka itu 

yuqa syuhha nafsihi fa-ula-ika humul muflihun (16) In tuqridhul 



(jj> 



ax\j P l'~. . ■»>- L-JjJ 4Jlll 



Maha Men- dan bagi dan Dia bagi Dia melipat- 

syukuri Alloh kalian mengampuni kalian gandakannya 

laha qardhan hasanay yudha'ifhu lakum wayaghfir lakum wallahu syakurun 







